PERSYARATAN MUTASI ANTAR INSTANSI 
KE PROVINSI DKI JAKARTA 


PNS Pemohon harus memenuhi Persyaratan sesuai Pergub Nomor 163 Tahun 2017, yaitu : 

1. Memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 (dua) tahun. 

2. Memiliki persetujuan tertulis untuk mengikuti seleksi mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian 
Instansi asal atau Pejabat yang berwenang. 

3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan Formasi pada SKPD di Provinsi DKI 
Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur. 

4. Alasan pindah/mutasi : 

a. Mengikuti penugasan suami/istri di wilayah Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan Surat 
Keputusan/KeterangandaritempatbekerjaSuami/Istri (SURAT ASLI). 

b. Mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur/sakit yang ada di wilayah Provinsi DKI 
Jakarta dibuktikan dengan surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan 
disertai KTP, KK danSurat Keterangan Domisili dari tingkat kelurahan. 

c. Mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta 
dibuktikan dengan surat waris dari Pejabat yang berwenang disertai KTP, KK, Surat Keterangan 
Domisili dari tingkat kelurahan. 

5. Usia dan Pangkat/Golongan : 

a. Usia Maksimal 40 tahun dan Golongan Maksimal Penata Tk. I (Ill/d) untuk formasi jabatan 
Pelaksana dan jabatan fungsional tertentu, kecuali jabatan fungsionaldokter spesialis, guru dan 
dosen. 

b. Usia Maksimal 55 tahun dan Golongan maksimal Pembina Tk. I (IV/b) Untuk formasi jabatan 
fungsional dokter spesialis, guru dan dosen. 

6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

7. Mengikuti seleksi perpindahan/mutasi PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. 

8. Mengajukan Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Mutasi dari Instansi Asal (SURAT ASLI) yang 
ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur, Walikota atau Bupati) atau 
Kepala Pengelola Kepegawaian (Biro Kepegawaian/SDM Setjen atau Kepala BKD). 

9. Melengkapi berkas-berkas pendukung sesuai ketentuan yaitu : 

a. Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkip Nilai sesuai SK Pangkat Terakhir (FC LEGALISIR): 

b. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK PangkatTerakhir, SK Jabatan/Penugasan Terakhir dan Kartu 

Pegawai (FC LEGALISIR): 

. FotocopyKTP, Kartu Keluarga, dan Akte nikah (FC LEGALISIR): 

. FotocopySKPduaTahunterakhir (FC LEGALISIR): 

. Surat/berkas terkait alasan pindah/mutasi (SURAT ASLI): 

Surat Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal (SURAT ASLI), yaitu : 

» Keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau pernah dijatuhi Hukuman Disiplin 
tingkat Sedang atau Berat: 

» Keterangan tidak sedang menjalankan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, 

» Keterangan tidak mempunyai hutang-piutang dengan pihak Bank dan pihak lainnya terkait 
urusan kedinasan: 

g. Surat Pernyataan tidak menuntut jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi 
DKI Jakarta. 

10. Setiap PNS dari instansi lain hanya diperkenankan mengajukan permohonan dan mengikuti 
seleksi mutasi sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

11. PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan permohonan baru setelah 1 (satu) 
tahun sejak dinyatakan tidak lulus tes kompetensi. 

12. Mencantumkan nomor telepon pribadi dan isntansi. 


KETERANGAN 

1. Permohonan pribadi dan bukan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pengelola 
Kepegawaian tidak dapat diterima oleh Loket Layanan BKD. 

2. Berkas tidak lengkap akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dikirimkan surat 
jawaban tidak lulus seleksi administrasi melalui EMAIL. 

3. Nomor Telepon Pemohon yang dapat dihubungi dan alamat email baik Instansi maupun 
pribadi harus dicantumkan di berkas permohonan. 

4. Proses Mutasi hanya melalui BKD Provinsi DKI Jakarta dan tidak diperkenankan 
mengurus permohonan mutasi melalui calo atau perantara. 

5. Nomor Kontak : Subid Mutasi BKD DKI Jakarta (021) 3822833 dan WA 081212402166 


TD0O0O0O 


Contoh Surat Permohonan 
Pindah Ke Pemprov DKI Jakarta 


KOP SURAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI ASAL 


Nomor Ledakan Tgl,Bin, Tahun 
Lampiran "...berkas 
Hal : Permohonan Mengikuti Kepada Yth. 
Seleksi Mutasi Antar Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Instansi/Provinsi a.n. u.p. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta 
Sen eortnaanlaya 
NP sn tannt di 
Jakarta 


Dengan surat ini disampaikan permohonan mutasi pegawai dari 
Kota/Kab./Prov............. ke lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Saudara : 


Nama  SeagaesanenneDebia 
NIP tanaka 
Pangkat/Gol NN AN AP nat 


Unit Kerja 2 Na Aa 
No Telp dan Email : oo. 


Adapun alasan kepindahan yang bersangkutan adalah untuk ..........JJocc. Sebagai 
bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas kepegawaian yang bersangkutan 
sebagai berikut : 


1. Fotocopy Ijazah dan Transkip Nilai (FC LEGALISIR): 
2. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan/Penugasan Terakhir dan 
Kartu Pegawai (FC LEGALISIR): 
. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Akta nikah (FC LEGALISIR): 
. Fotocopy SKP dua Tahun terakhir (FC LEGALISIR): 
. Surat/berkas terkait alasan pindah/mutasi (SURAT ASLI): 
. Surat Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal (SURAT ASLI), yaitu : 
a. Keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani Hukuman 
Disiplin, 
b. Keterangan tidak sedang menjalankan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, 
c. Keterangan tidak mempunyai hutang-piutang dengan pihak Bank dan pihak lainnya 
terkait urusan kedinasan: 
7. Surat Pernyataan tidak menuntut jabatan di Provinsi DKI Jakarta. 
8. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. 


DD NI» W 


Selain dari itu kepada PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sehari-hari 
sebelum ada keputusan pemindahan definitif pada instansi yang baru. 
Demikian agar menjadi maklum. 


Pejabat Pembina Kepegawaian 
Instansi Asal 


